TAN AN. 


Kon. Bat. Gen. 


e4 


| 
| 
| 
| 
1 
| 


RB keterangan dasar. 

A4. Statuten. 

£ gg Huishoydelijk Reglement. 
N “0. Aas kita. 3 


“PENERBIT: 


| BESTUUR P.RJ 


4 


“ 
, 


Par ma" 2 PE ES RP POG CBU 


TERTJETAK DI DKUKKERIJ 
PERS, MOEHAMMADIJAH 
WELTEVREDEN, 


PEP TE AN ATA RU pasang) 


H 


0010 - Y2387 160 
061019984 


Se 


ANN Pagi Sanga 


“30k 
naa 


U PPI 44 JO 


KK 30) 


PENGHANTAR. 


Indonesia Merdika! 

Itoelah tjita-tjita saudara, poeteri dan poetera 
Indonesia? Baik jang termasoek golongan 
atas, tengah dan bawah ? Baik jang beragama 
Islam, Kristen, Boedha dsb.? 

Baiklah! Itoelah memang tjita-tjita moelia, 
soetji, maha-tinggi. Dan . . . satoe tjita-tjita 


| jang mesti dapat kita peraktikkan. 


Indonesia Merdika memang akan dan mesti 


“lahir! Asal kita bekerdja, berdjoeang, ber- 


geloetan dengan atoeran, dengan organisasi, 
dengan berani hidoep dengan menanggoeng! 

Nah! Dalam boekoe tipis. ini saudara 
dapati satoe Partai, jang sanggoep melahirkan 


- Indonesia Merdika itoe dengan setjepat-tjepat- 


nja, dengan tidak memberatkan beban saudara, 
jang soedah barat itoe. $ 

Peladjarilah azas-azas Partai itoe, kalau 
saudara beloem menjetoedjoeinja ! 

Djoendjoenglah tinggi azas-azas Partai itoe, 
djika saudara soedah menjetoedjoeinja. 

Kalau saudara telah jakin atas kebenaran 
azas-azas Partai itoe, djanganlah saudara 
tinggal bermenoeng, bermimpi, tidak bekerdja. 


t- SN ATAS Haa Ah, » 1 
Pa ten SMUN. IPAL: 


23 


Kibarkanlah bendera nasional disegala soe- 
doet tanah air kita. Kibarkan tidak dalam 
artian lahir, melainkan dalam artian batin! 

Teriakkanlah semangat dan azas Partai 
itoe teroes-meneroes! 

Dari kota sampai kedesa! 


Bestuur 3 L 


20010 Sela na ARA Ai ON ain Shi 


PEDOMAN. 


Partai Rakjat Indonesia menganggap ke- 
madjoean politik Indonesia menoedjoe kemer- 
dikaan, seperti berikoet: 

Partai jakin, bahwa soesoenan soeatoe 
pemerintahan negeri jang sesempoernanja 


| hanja dapat diadakan, djika pendirian peme- 
rintahan itoe didasarkan atas keadaan negeri 


jang sekarang dan menenggargkan poela 
pada masa jang telah laloe, maoepoen dengan 
masa jang akan datang. 

Dengan menilik keadaan sekarang, maka 
Partai. beroesaha akan mentjapai- maksoed- 
maksoed toedjoeannja, dengan lebih dahoeloe 
menetapkan djalan mana jang akan ditempoeh, 
jang akan menjampaikan pada maksoed-mak- 
soed-toedjoeannja itoe. 

Pemerintah di Indonesia sekarang mengenal 
adanja volksraad dan lain-lain badan perwa- 
kilan jang oleh kita akan dapat dipergoenakan 
sebagai lapangan beroesaha, dimana kita boleh 
menaboerkan tjita-tjita nasional dan disam- 
pingnja soepaja dapat poela mempengaroehi 
pemerintah. 

Keboeroekan badan-badan itoe bagi Partai 
semakin menjebabkan, soepaja kewadjibannja 


sebagian didjalankan oentoek menjempoer- 
nakan soesoenan badan-badan itoe, dan ba- 
dan-badan ini disoesoen menoeroet kejakinan 
Partai. Mendjadi toedjoean Partai diantaranja 
poen boeat mendjadikan badan-badan itoe 
mendjadi badan-badan perwakilan Rakjat jang 
sedjatinja. Dengan lain perkataan, volksraad 
itoe mesti disoesoen merdjadi satoe parlement 
jang toelen, Sidang Nasional. 

Dengan demikian didapatilah nanti soeatoe 
kemadjoean jang senantiasa, jaitoe dari satoe 
tanah djadjahan jang mempoenjai volksraad 
jang boekan parlement mendjadi satoe negeri 
jang memerintah sendiri — dominion status 
— dengan mempoenjai volksraad jang me- 
nanggoeng djawab seloeas-loeasnja dan achir 
sekali mendjadi Indonesia merdika dengan 
parlement jang sedjati. 

Disini teranglah, bahwa Partai mengakoei 
tjita-tjita politik jang setinggi-tingginja bagi 
tiap-tiap bangsa, poen djoega oentoek Indo- 
nesia, jaitoe kemerdikaan semata-mata, jang 
akan ditjapai olebnja dengan djalan domi- 
nion-status. 

Pertama kali Partai beroesaha oentoek men- 
tjapai dominion-status itoe. , 


to. Hm 


Ertinja: tanah Indonesia jang mengemoe- 
dikan sendiri dengan soeatoe pemerintah, jang 
menanggoeng djawab terhadap volksraad jang 
disoesoen setjara demokratis. Arah kedalam, 
Indonesia mendjadi satoe negeri jang. berdiri 
sendiri dan arab keloear Indonesia makin 
'laraa mempoenjai kedoedoekan internasional 
jang kokoh. | 

Soegoenan ekonomi kearah penghidoepan 
jang modern dan memperhoeboengkan diri 
dengan doenia internasional serta mempoenjai 
wakil sendiri dalam volkenbond, kesemoea ini 

oleh Partai dianggap sebagai daja-oepaja jang 
| dapat dipakai oentoek memperoleh dominion- 
status itoe. 

Dalam dominion-staat dari Indonesia, semoea 
golongan bangsa jang ada disini (Belanda, 
Belanda peranakan, Tionghoa peranakan, Arab 
peranakan dan bangsa Indonesia) akan mem- 
poenjai pengaroeh atas pemerintahan negeri 
sebagai rakjat jang sama haknja. 

Peratoeran , Indonesische Staatsburgerschap” 
jang dapat diperoleh tiap-tiap orang adalah 
satoe factor jang haroes ada oentoek mentja- 
pai toedjoean Partai. Dominion-status, di - 
bawah pimpinan bangsa Indone- 


co. 6 —. 


sia, terdiri atas , Indonesische Staatsburgers” 
tadi, adalah satoe atoerao oentoek menjing- 
kirkan perdjoeangan antara golongan-goloogan 


bangsa jang mempoenjai kepentingan berma- : 


tjam-matjam. Menoeroet seboet-seboetan seka 


rang, maka adalah jang diseboetkan kaoem 


Indonesia, jaitoe kita boemipoetera. 


Dalam peratoeran ,Indonesische Staatsbur- 


gersehap” hanjalah bangsa Indonesia sadja 
jang termasoek, sedang bagi bangsa-bangsa 
jang boekan bangsa Indonesia diberi kesem- 
patan memperoleh hak sebagai , Indonesische 
Staatsburger” itoe. 


Vorstenlanden dipoelanu Djawa dan zelfbe- 


sturende landschappen ditanah seberang, diakoei 
oleh Partai, tetapi mesti menangyoeng djawab 
pada pemerintah sentral dari Indonesia. 

Pedoman jang terseboet diatas ini dapat 
dipakai sebagai azas politik dan ekonomi 
dari keterangan dasar Partai, jang disoesoen 
seperti berikoet.: 


s 


Or 


y. 
mem 0. 


KETERANGAN-DASAR. 


. Partai Rakjat Indonesia akan mentjapai 


Kemerdikaan Indonesia dengan jalan 
parlementer. 


,Oentoek Kemerdikaan itoe perlue ada 


persatoean dari bangsa Indonesia. 
Oentoek mentjapai Kemerdikaan itoe per- 


loe: 
. memadjoekan koeltoer Indonesia sendiri 
. dengan menghormati koeltoer dari tiap- 


tiap golongan bangsa Indonesia : 


.memadjoekan ekonomi kearah penghi- 


doepan jang modern dan memperhoe- 
boengkan diri dengan doenia internasional. 


. Partai Rakjat Indonesia memberi keseni- 


patan jang sama pada semoea lapisan 
Rakjat oentoek kemadjoean ekonomi, 
dimana pertama kali oesaha Indonesia 
dapat sokongan. 


. Partai Rakjat - Indonesia beroesaha me- 


madjoekan zelfbesturende landschappeu 
menoeroet dasar pemerintahan jang mo- 
dern dengan menanggoeng djawab pada 
pemerintah sentral dari Indonesia. 


DJALAN BEROESAHA. 


Partai Rakjat Indonesia akan mentjapai 


— 9 — 


kemerdikaan Indonesia dengan fjara bekerdja, 
jang teroetama ditoedjoekan oentoek mentja- 
pai autonomie setjara dominion, jang dipim- 
pin oleh bangsa Indonesia Oentoek ini Partai 
antara lain-lain menoedjoe: 

a. menjoesoen volksraad dan lain-lain badan 
perwakilan, soepaja didasarkan atas hak 
pemilihan jang seloeas-loeasnja, 

b. perwakilan sendiri dalam volkenbond 

c. segala djabatan didoedoeki oleh bangsa 
Indonesia, baik djabatan sipil maoepoen 
militer : 

d. mengadakau atoerau Indonesisch Staats- 
burgerschap. 

Beberapa komite mesti menjoesoen werk- 

program tentangan soal-soal jang berikoet: 
l.soesoenan pemerintahan negeri, 
2.s0esoenan ekonomi: 

3. hoekoem-pengadilan : 

4, kemerdikaan bersoeara dan politik : 

2. pendidikar dan pengadjaran 

6. oeroesan kesehatan rakjat, 

7.oeroesan wang: 

8. pertahanan negeri. 


“9 “ita 


STATUTEN P.R.I. 
Nama. 


Art 1. Nama Partai ialah Partai Rakjat 
Indonesia dan bertempat di Jacatra. 


Maksoed dan toedjoean. 


Art. 2. a. Sebagai langkah pertama Partai 
heroesaba centoek mentjapai dengan 
selekas-lekasnja Domiinion Sta- 
tus dibawah pimpinau bangsa In- 
donesia. 

Sebagai toedjoean penghabisan Par- 
tai beroesaba mentjapai Indonesia 
Merdikasemata-mata (souverein). 

b Partai beroesaha  memadjoekan 
Zelfbesturende Landschappen me- 
noeroet pemerintahan jang modern 
dengan menanggoeng djawab pada 
Pemerintah Sentral dari Indonesia. 

c. Partai bermaksoed memadjoekan 
koeltoer Indonesia sendiri dengan 
menghormati koeltoer dari tiap-tiap 
golongan bangsa Indonesia. 
Djalan beroesaha. 


Art. 3. Partai beroesaha menjawpaikan mak- 
soed dan toedjoean antara lain-lain 


ya x 
« 
x 2 
Aa am Ka Ml Sak aan 


an mem KT AKAP an Wan Ya 11 KRL Tai LUM caat mon mt 


— 10 — 


dengan : 


n. menjoesoen volksraad dan lain-lain 


Art. 4 


Art. 3. 


badan perwakilan, soepaja didasarkan 


atas hak 'pemilihan jang seloeas-loe- 


asnja: 
memadjoekan dan menjokong oesaha 


ekonomi dan sosial baugsa Indouesia, 


perwakilan seudiri dalam Volkenbor.d : 


segala djabatan didoedoeki oleh bangsa: 


Indonesia, baik djabatan sipil maoe- 
poen militer: . | 


mengadakan atoeran Indonesiseh Staats- 


burgerschap. 
Anggota. 


Jang boleh mendjadi anggota Partai, .. 
laki-laki dan perempoean bangsa : 


Indonesia jang beroemoer delapan 
belas tahoen keatas. Anggota- anggota 
boleh mendirikan tjabang-tjabang 
Partai menoeroet atoeran jang dite- 
tapkan dalam Huishoudelijk Reglement., 


Bestuur. 


Bestuur terdiri atas sekoerang-koe- z 


rangnja 3 anggota, jaitoe presiden, 
sekretaris dan penningmeester. 


P5 1 - 
Pa # — 
CN Ca - 
4 ' 1 ten “ 
£ N. & ca NX 
“ ' PIN 
SS Li . N 
/ 2 Una 
. - "7 P 
LX EYA 
“ 2 


' 


: 
i 


j 


j 
| 


2 Sa Tapann 


Art. 6, 


(1, Art 1 . 


Art. 8: 


cm Tm 


Bestuur dibantoe oleh komisaris-ko- 
misaris jang tidak termasoek dalam 
bestuur. 'Djoemlah komisaris itoe 
ditetapkan oleh bestuur. 


Rapat. 


Rapat, jang berhak memoetoeskan 
barang sesoeatoe, dapat diadakan 
atas permintaan bersoerat dari se- 
koerang-koerangnja 10 anggota atau: 
atas andjoeran bestuur. 

Oeroesan oeang. 
Kas Partai diperoleh dari: 
a. kontriboesi jang tetap: 
b, derma, | 
c. penghasilan tambahan dari anggo 
ta-anggota jang diperolehnja berhoe- 
boeng dengan tindakan Partai, 
d. lain-lain penghasilan, 

Pegawai. 

Pegawai-pegawai Partai diangkat, 
digadjih, dilepas oleh bestuur dan 


disahkan lebih djaoeh oleh rapat 
anggota, 


Perhitoengan tahoen Partai. 


Art. 9. 


Tahoen Partai dihitoeng menoeroet 


Ia D pot 


tahoen kalender. Jang pertama ber- 
djalan moelai 14 September 19830 
sampai tanggal 31 December 1931, 
Perobahan statuten. 

Art 10, Statuten hanja boleh dirobah oleh 
rapat anggota spesial dengan soeara 
sekoerang-koerangnja doea pertiga 
dari djoemlah anggota jang hadhir. 

Pemboebaran. 

Art. 11. Partai diboebarkan bila djoemlah 
anggota sekoerang-koerangnja tinggal 
tiga orang. Dan kekajaan Partai 
dioeroes oleh kongres jang pengha- 
bisan. 

Ketentoeanjang penghabisan. 

Art. 12. Bestuur berhak menetapkan keten- 
toean-ketentoean jarg tidak terdapat 
dalam Statuten dan Huishoudelijk 
Reglement dengan disahkan lebih 
djaoeh oleh rapat anggota. 


Kah Bel 


HUISHOUDELYK REGLEMENT. 


Dari hal anggota. 

Art. 1. Partai terdiri atas: 

a anggota biasa : 
b. donateur: 
c. eere-lid. 

Art. 2. Jang boleh mendjadi anggota 
Partai, laki-laki dan perempoean bangsa 
Indonesia jarg beroemoer delapan belas tahoen 
keatas. 

Permintaan mendjadi anggota haroes di- 
madjoekan kepada Sekretaris deugan bersoerat 
atau bitjara sendiri, dengan menerangkan 
adres jang djelas dan menerangkan djoega, 
apakah sipeminta pernah mendjadi anggota 
partai politik. 

Bestuur berhak memoetoeskan diterima 
atau tidaknja. 

Sekretaris memberi kabar pada sipeminta, 
diterima atau tidaknja, 

Mereka jang berdiam pada tempat, dimana 
ada berdiri tjabang Partai, haroes mema- 
djoekan permintaan djadi anggota kepada 
Bestuur tjabang ditempat itoe. 

Anggota Partai dilarang mendjadi anggota 
partai politik jang lain. 


TAN ah Na 3) , : 
" :$ PA 
LN Hap . “ n Lu 
NA dgn Pa OB, 
“3 2 2 TEMU 


$ Da AA Re 
PANAS SE ELSA DT SEN AE AN LAN pa LN 


RAN 
wasua "9 


saka Ii 


Donateur. 


Art 3. Jang boleh mendjadi donateur in- 
lah mereka jang memberi bantoean oeang 
sekoerang-koerangnja f 25.— setahoen dan se- 
bagainja. Soerat permintaan djadi donateur 
dimadjoekan kepada Bestuur, jang menentoe- 
kan diterima atau tidaknja. | 


Here-lid. 


Art. 4. Jang ditetapkan djadi eere-lid ialah 


mereka jang diangkat oleh sekoerang-koe- 


rangnja 25 anggota atau oleh Bestnur dengan 


disahkan lebih djaoeh oleh rapat anggota,: 
dengan soeara sekoerang-koerangnja doen 


pertiga dari djoemlah anggota jang hadhir. 
Hak anggota | 
Art. 5. Hak anggota jiaiah : 
a. hak bersoeara (stemrecht) : 
b. hak memilih dan hak dipilih : 
c. hak menghadhiri raput : 
d hak interpelasi dan awendemen. 


Hak donateur. 


Art. 6. Hak sebagai jang ditentoekan da- 
lam artikel 5, ketjoeali ajat c, boekan haknja 
donateur. Donateur hanja berhak memberi 
nasehat. 


Ser S agan gak an aer Ta 


Ma AA BAL AN mal am Hr Mk a Ah 


ma Aa an ALA Lan “0 AL 


mia Ie 


Hak eere-lid. 

Art. 7. Hak eere-lid sama dengan hak 
donateur. 

Berhenti djadi anggota. 

Art. 8. Tiap-tiap. orang berhenti mendjadi 
anggota : 

a. atas permintaan sendiri dengan soerat 
kepada Sekretaris. Dan Bestuur diwadjibkan 
memberi soerat tanda berhenti : 

b. sebab dipetjat oleh Bestuur, oleh karena 
melanggar atoeran dan azas Partai, 

c. jang tidak toendoek pada artikel 7 dari 
Statuten ajat c: : 

d. jang menocenggak kontriboesi lebih dari 
tiga boelan : 

e. sebab meninggal doenia : 

Anggota jang dipetjat menoeroet ajat b 
beleh mengadoe pada rapat auggota. 

— Berhenti djadi donateur. | 

Art. 9. Tiap-tiap orang berhenti djadi' 
donateur : 

a. atas pemberian tahoe sendiri dengan 
soerat pada Sekretaris : 

b. dipetjat, sebab behenti memberi ban- 
toean : 


1 « 
BAND NN PN AS MP NEO 


ag” NG 


c sebab meninggal doenia, 
Berhenti djadi eere.lid, 

Art. 10. Tiap-tiap anggota berhenti men- 
djadi eere-lid : 

a, atas pemberian tahoe sendiri dengan 
soerat kepada Sekretaris : 

b. dipetjat oleh Bestuur, sebab melanggar 
atoeran dan azaz Partai : 

c. sebab meninggal doenia. 

Kere-lid jang dipetjat menoeroet ajat b, : 
boleh meugadoe pada rapat anggota. : 

Hoofdbestuur. 


Art. 11. Djika Partai telah mempoenjai 
doea tjabang, Partai mengadakan Hoofd- 
bestuur, Tempat dan soesoenau Hoofdbestuur ' 
itoe ditetapkan oleh kongres. Hoofdbestuur 
terdiri sekoerang-koerangnja atas tiga anggo- 
ta, jaitoe: Presiden, Sekretaris dan Pennivg- 
meester. 

Hoofdbestuur meletakkan djabatan tiap-tiap 
empat tahoen ketjoeali dalam hal-hal jang loear 
biasa, menoeroet poetoesan kongres Sesoedah 
berhenti mereka boleh dipilih kembali. 


Bestuur tjabang. 
Art. 12, Bestuur tjabang terdiri sekoerang- 


sn OP ea 


koerangnja atas tiga anggota, jaitoe: Presi- 
den, Sekretaris dan Penningmeester, Pemilihan 
Bestuur tjabang dilakoekan dalam rapat ang- 
gota dengan soeara terbanjak dari djoemlah 
anggota jang hadhir. 

Anggota Bestuur tjabang tidak boleh men- 
djadi anggota Hoofdbestuur. 

Bestuur tjabang meletakkan djabatan tiap- 
tiap tahoen dan boleh dipilih kembali. Pe- 
milihan Bestuur tjabang dilakoekan tiap-tiap 
tahoen pada boelan December. 

Art. 13. Djika ada lowongan dalam Hovfd- 
Bestuur berhoeboeng dengan berhentinja salah 
satoe anggota, maka Hoofdbestuur berhak 
mengisi lowongan itoe dengau disahkan lebih 
djaoeh oleh kongres. | 

Djika ada lowongan dalam Bestuur tjabang, 
maka lowongan itoe diisi oleh rapat anggota. 

Art. 14. Semvea soerat-soerat jang sah 
mesti ditanda tangani oleh Presiden dan 
Sekretaris dan jang bersangkoetan dengan 
wang haroes ditanda tangani oleh Presiden 
dan Penningmeester. 

Dari hal Tjabang. 

Art. 15. Pada tiap-tiap tempat, dimana 

sekoerang-koerangpja ada 10 anggota boleh 


sn YG an 


didirikan tjabang Partai. 

Berdirinja tjabang ini disahkan oleh Hoofd- 
bestuur. 

Art. 16 Wang kontriboesi dan lain-lain 
penghasilan dari tjabang dikoctip oleh Pen- 
ningmeester tjabang. 

Seperempat dari penghasilan: penghasilan 
itoe dikirimkan selekas-lekasnja pada Hoofd- 
bestuur. 

Art. 17. Tiap-tiap tjabang diwadjibkan 
dimoeka boelan September mengirimkan ver- 
slag tjabang, dalam mana dilampirkan djoega 
keterangan tentangan wang tjabang. 

Pengiriman dialamatkan kepada Secretariaat 
Hoofdbestuur. | 

Art. 18. Tjabang boleh mengadakan per- 
atoeran roemah tangga sendiri, jang tidak 
bertentangan dengan azas partai dan disah- 
kan oleh Hoofdbestuur. 


Dari hal pertemoean. 


Art, 19 Dengan pertemoean dimaksocd : 

a. kongres: 

b. rapat anggota. : 

Tiap-tiap tahoen diadakan kongres. 

Art. 20. Atas permintaan sepertiga dari 
djoemlah anggota tjabang, boleh diadakan 


PUS AD TAG 


PE 
T 


Sa NG Wa 


rapat anggota. Permintaan haroes dengan 
soerat dengan menerangkan soal.soal jang 
akan dibitjarakan. Bestuur diwadjibkan me- 
ngadakan rapat itoe dalam empat minggoe, 
sesoedah diterima permintaan itoe. 

Art. 21. Tiap-tiap mengadakan kongres, 
tiga boclan dimoekanja, mesti bersiap-siap. 
Rapat anggota mesti disiarkan tiga hari se: 
beloem rapat diadakan ketjoeali kalau terboe- 
roe-boeroe. Pemberian tahoe tentang akan 
mengadakan rapat atau kongres mesti diisi 
djoega dengan keterangan apa jang akan 
dibitjarakan. 

Art. 22. Sesoeatoe porstel atau mosi dite- 
rima atau ditolak, djika mendapat soeara 
jang terbanjak dari djoemlah anggota jang 
hadhir. Djika soeara sama banjaknja, diadakan 
pengoendian kembali. Kalau lagi sama djoega, 
maka Voorzitter berhak memoetoeskan. 

Art. 23. Pengoendian jang mengenai ,soal- 
soal” dilakoekan dengan mondeling, ketjoeali 
kalau rapat maoe mengadakan atoeran lain. 
Pergoendian jang mengenai ,orang" dilakoe- 
kan dengan schriftelijk. 

Art. 24, Rapat anggota hanja sah, djika 
dihadhiri oleh sekoerang-koerangnja 10 ang- 


2 ON 


gota Kalau satoe rapat anggota tidak dapat 
diadakan oleh karena kekoerangan djoemlah 
anggota jang hadhir, rapat itoe haroes diada- 
kan dalam empat belas hari kemoedian, 
dengan tidak ditoenda lagi, biarpoen djoemlah 


anggota tidak mentjoekoepi, asal agendanja 


sala, 


Dari hal pemilihan dan pengoer- 
dian. 


Art. 25. Kandidat Presiden Hoofdbestuur 


dikemoekakan oleh tiabang-tjabaug. Presiden 


ini diangkat oleh kongres, Lain-lain anggota 

Hoofdbestuur diangkat oleh Presiden Hoofd- 

bestuur sendiri, dengan disahkau lebih djaoeh 

oleh peratoeran refererdum dari tjabang- 

tjabang, satoe boelan sesoedahnja kongres. 
Dari hal oeang. 


Art. 26. Oeang Partai diperoleh : 

a. kontriboesi serendahnja (0.25 seboelan, 

b. derma: 

Cc. penghasilan tambahan dari anggota- 
anggota jang diperolehnja berhoeboeng dengan 
tindakan Partai : 

d. lain-lain penghasilan. 

Art. 27. Dalam tiap-tiap kongres dan rapat 
anggota jang diadakan dalam boelan Decem- 


- 2. " . ea Kegunaan 
: d £. a12 F4 "3 
Rea aa PAKAN BSN Oa 
Maa Rataan na 4 Sian, VekkoemeA 2 
Aa. data DA : 


& 
3 
Ph 
K2 
3 . 
$: 
ta 3: 
p.£ 
Bg 
A4 & 
| 5 
MN 
PT 
nk 
x 


SABAR 2 


ber oleh Penningmeester mesti dikemoekakan 
verslag tahoenan tentang keadaan wang, 
Verslag itoe diboeat bersama-suma dengan 
anggota-anggota bestuur lainnja. -Djika ver- 
slag wang jang pertama tidak diterima oleh 
| sidang, dalam empat belas hari kemoedian 
mesti diadakan rapat baroe, dalam mana 
Bestuur mengemoekakan verslag wang jang 
baroe. 

Suppletoire-begrooting diizinkan. 

Art. 28. Oentoek memeriksa oeroesan wang 
oleh kongres atau rapat diangkat satoe badan 
komisi kas, jang terdiri atas tiga anggota, 
dalam mana anggota Hoofdbestuur atau Bestuur 
tidak boleh doedoek. Kas komisi ini mem- 
boeat verslag tentang penjelidikannja dan 
mengemoekakan verslag itoe dalam kongres 
dan rapat jang diadakan kemoedian. Sesoedah 
itoe komisi diboebarkan 

Art. 29. Wakil-wakil Partai dalam raad- 
raad berhak memadjoekan permintaan peng- 
gantian keroegian berhoeboeng dengan ke- 
doedoekan mereka disitoe. 


Dari hal komisi. 


Art. 30. Oentoek keperloean pekerdjaan 
Partai oleh Hoofdbestuur diangkat beberapa 


badan komisi jang menanggoeng djawab 
terhadap Hoofdbestuur. Kewadjiban komisi- 
komisi itoe teroetama ialah  menjoesoen 
publicatie (boekoe-boekoe, brochure, soerat 
kabar dsb.) jang dipandang perloe oleh Partai. 
3 

Ditetapkan dan diterima baik dalam rapat 

anggota pada tanggal 28 September 1930. 


Atas nama Bestuur, 
Presiden, Sekretaris, 


TABRANI — SARDJONO. 


i 

) 
4 
Pas 


— 2 — 


ADRES KITA. 


Saudara telah membatja keterangan dasar, 
statuten dan huishoudelijk reglement dari 
Partai kita. 


Sekarang saudara hendak berladjar kenal 
dengan pengoeroes Partai itoe. 

Apa maksoed saudara? Maoe minta kete- 
rangan lebih djelas ? 

Inilah adres ketoea kita: 


M, Tabrani, Gang Kenari 28 A, 
Weltevreden. (Telf. No. 2855 Welt). 


x 
Saudara maoe miuta mendjadi anggota 
Partai kita ? 
Sardjono, G.Kenari, Weltevredeu. 
- 
Sandara maoe beroeroesan wang dengan 
Partai kita ? 
Adres penningweester kita: 


Amadoellah, Gang Kenari 28, 
Weltevreden. 


Saudara maoe tahoe bagaimana soesoenan 
bestuur P. R. 1. ? 
Bestuur P.R I. terdiri atas : 


Presiden : M. Tabrani : 
Wakil- Presiden 4 R. Harsono: 
Sekretaris kesatoe : Sardjono : 


Sjamsoeddin 
St. Ma'moer: 
Penmngmeester kesatoe : Amadoellah : 


Sekretaris kedoea 


Peumngmeester kedoea — : Noerasjid. 


x AN 4 
DEA 


MN aan LA RTA 


Dg 
z / 
Da Tapa bai dad G2 


anne bkaan 


